| BAB 


Download dengan Opera 


Opera merupakan salah satu browser yang bisa Anda gunakan 
untuk men-download beragam file yang diperlukan. Browser ini 
cocok digunakan bagi para pengguna internet yang memiliki 
koneksi cukup lambat. Selain itu, browser ini juga memiliki sistem 
download yang lebih stabil dan meminimalisasikan guota yang 
Anda miliki. Browser Opera juga menyediakan ekstensi yang 
dapat membantu aktivitas download menjadi lebih efektif dila- 
kukan. Nah, bab ini secara khusus mengulas ekstensi pilihan yang 
bisa Anda gunakan untuk memaksimalkan aktivitas download. 


3.1 Fastest YouTube-YouTube Video 
Downloader 


Ekstensi Fastest YouTube-YouTube Video Downloader adalah 
sebuah ekstensi yang memudahkan Anda men-download video- 
video dari halaman YouTube. Dengan menambahkan ekstensi ini, 
Anda bisa men-download video YouTube dalam beberapa format 
yang tersedia. 


45 


3.1.1 Download dan Instalasi Fastest YouTube- 
YouTube Video Downloader 
Jika Anda tertarik untuk menggunakan ekstensi ini, ikutilah 


langkah-langkah singkat download dan instalasi ekstensi Fastest 
YouTube-YouTube Video Downloader berikut ini. 


1. Masuklah terlebih dahulu ke alamat URL 


https://addons.opera.com/addons/ekstensions/category/ent 
ertainment/?language -any. 


2. Pada halaman website yang muncul, pilihlah tombol Install 
pada extension Fastest YouTube-YouTube Video Downloader. 


FastestTube - YouTube Video Downloader 


Gambar 3.1. Memilih tombol Install 


3. Selanjutnya klik tombol Install pada kotak dialog Install 
Extension yang muncul. 





Install Extension ss 


Install extension? 





FastestTube - YouTube Video Downloader 


Ir 
er Version 101 


S) Privacy 











|. anstall N Cancel 








Gambar 3.2. Memilih tombol Install 


4. Tunggulah beberapa saat hingga proses instalasi selesai dila- 
kukan. 


3.1.2 Menggunakan Add-ons Fastest YouTube- 
YouTube Video Downloader 


Jika ekstensi Fastest YouTube-YouTube Video Downloader telah 
ditambahkan, selanjutnya ikuti langkah-langkah penggunaannya 
di bawah ini. 


46 


1. Masuklah ke halaman YouTube dan temukan video yang 
hendak Anda download. 

2. Jika Anda telah menemukannya, klik kotak kombo bertuliskan 
Download di bagian bawah tampilan video yang ingin di- 
download. 

3. Lantas pilih salah satu format file video yang ingin Anda 
download. 





Cp uire | @| 4 Asato | - || Share | | Embea | (Download | | Ri 129,656 


MP4 360p 


lechvrr 40 4 sz 


funny cartoon FLV 360p In 


Tere 
Contains Content From: pt LOKO.TV 


Gambar 3.3. Memilih salah satu format file video yang hendak 
di-download 


4. Pada kotak dialog Downloading File yang muncul, pilihlah 
tombol Save. 


Downloadina file 


@ Name: Funny catoon.flv (6.9 MB) 
Type: Flash Video 


From: vd.Iscache3.c.youtube.com 
Open with: & Winamp ” 
Remember choice and do not show dialog again 


| | Open | | Save N | Cancel | | Help 








Gambar 3.4. Memilih tombol Save 


5. Lanjutkan dengan memilih lokasi penyimpanan file hasil 
download pada kotak dialog Save As yang muncul. 


47 


6. Setelah itu klik tombol Save untuk memulai proses download 
dan penyimpanan file hasil download. 


3.2 Download Media Bar 


Mirip seperti extension sebelumnya, ekstensi Download Media Bar 
juga membantu Anda untuk men-download video-video dari situs- 
situs semacam YouTube dengan mudah. Tetapi dengan ekstensi 
ini, Anda hanya bisa men-download format file video saja. Ekstensi 





Save 
Save in: 
Pa 
ag 
Recent Places 


Desktop 


TJ 
Libraries 
u 
Computer 
ta 


Network 





BB Videos 


My Videos (2) 


Lion seul, Hippo 
and Dog sing so... 


Public Videos (1) 


ka 


Pigloo - Papa 
Pinguin 


File name: Funny catoon 


63 





Save as type: 


(ash Videor'iiv) 


lead 

xE 
| 
| 

PN 
| 

” Save 
s) (caca | 











Gambar 3.5. Memilih lokasi penyimpanan file 


ini tidak menyajikan pilihan format file lainnya. 


3.2.1 Download dan Instalasi Ekstensi Download 
Media Bar 


Untuk menggunakan ekstensi Download Media Bar, gunakanlah 


panduan singkat di bawah ini. 


1: 


48 


Kemudian pilihlah tombol Install. 


Masuklah terlebih dahulu ke alamat URL: 


https://addons.opera.com/addons/ekstensions/details/downl 
oad-media-bar/1.0.0/Pdisplay-ru. 











Opera extensions Vhatare extensions? Getextensions Develop Sionin 


, Download Media Bar 


Gambar 3.6. Memilih tombol Install 





3. Lanjutkan dengan memilih tombol Install pada kotak dialog 
Install Extension yang muncul. 


- 
Install Extension sa 


Install extension? 


Download Media Bar 
Version 1.0.0 


X! Privacy 




















Install | Cancel 
f 
3 














Gambar 3.7. Memilih tombol Install 


4. Nantikan hingga proses instalasi selesai dilakukan dan browser 
Opera menampilkan keterangan mengenai hal ini. 


3.2.2 Menggunakan Download Media Bar 
Jika ekstensi Download Media Bar telah selesai diinstal, gunakan 
ekstensi tersebut dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. 


1. Masuklah kembali ke halaman YouTube dan temukan sebuah 
video yang hendak di-download. 

2. Jika video tersebut bisa di-download secara bebas, Anda akan 
mendapati tiga buah ikon Download Media Bar. Pilihlah ikon 
Download This Media. 


49 





You GT | TEE | aa 


Polar Bear - Running Machine 
wickedt 12 videos €) Subscribe 





Dgn o2rrnas 30 |. 
Tolu 


Org ure CP || dk Addto | v | Share || Embed || Download v || (R8 1,256,900 « 
(Download this media) 2 









1,714 likes, 128 dislikes s 


Gambar 3.8. Memilih ikon Download This Media 


3. Pada kotak dialog Downloading File yang muncul, pilihlah 
tombol Save. 





1£| Blank page ox 
v15,Iscache4.c youtube.com 











Name: YouTube - Polar B...achinefflv (3.5 MB) 
Type: Flash Video 


From: vi5.Iscached.c.youtube.com 


Openwith:  & Winamp 





(F) Remember choice and do not show dialog again 





Open J | Save Xx ) | Cancel | | Help 








Gambar 3.9. Memilih tombol Save 


4. Berikutnya, tentukan lokasi penyimpanan file hasil download 
pada kotak dialog Save As yang muncul. 


50 





O Save As letto 


Savein: | Hj My Videos Geet 


ena 


“BDBa | 


Desktop 








Funny catoon — Lion seul, Hippo Pigloo - Papa 
and Dog sing so... Pinguin 


Au 
Libraries 

















ES 
Computer 
2. M 
| & 
Network 
File name: - Save | 
Save astype: | Flash Videof” flv S4 Cancel ) 








Gambar 3.10. Menentukan lokasi penyimpanan file hasil 
download 


5. Sesudah itu pilihlah tombol Save untuk memulai proses 
download dan penyimpanan file hasil download. 


3.3 YouTube SoundRipper 


Extension YouTube SoundRipper berfungsi untuk men-download 
koleksi video musik YouTube ke dalam format MP3. Dengan 
memanfaatkan extension ini, Anda tidak perlu lagi menggunakan 
software untuk mengonversi video YouTube ke dalam format MP3. 


3.31 Download dan Instalasi Ekstensi YouTube 
SoundRipper 
Jika Anda tertarik untuk menggunakan extension YouTube 


SoundRipper, gunakanlah langkah-langkah download dan instalasi 
ekstensi tersebut berikut ini. 


1. Masuklah terlebih dahulu ke alamat URL 


https://addons.opera.com/addons/ekstensions/ details/youtu 
besoundripper/1.0/?Pdisplay-en. 


2. Pada halaman website yang muncul, pilihlah tombol Install. 


51 





Oo OPERA" 
software 


Opera extensions Whatare extensions? Getextensions Develop Sianin 


Entertainment 


Category 
Ayou Youtube SoundRipper ast update Jan 11, 2011 





Gambar 3.11. Memilih tombol Install 


3. Setelah itu pilihlah tombol Install pada kotak dialog Install 
Extension yang muncul. 


-. 
Install Extension kesal) 








Install extension? 


Lou YoutubeSoundRipper 


Version1.0 


(Xx) Privacy 




















Install DS J I Cancel | 








Gambar 3.12. Memilih tombol Install 


4. Nantikan hingga proses instalasi selesai dilakukan. 


3.3.2 Menggunakan Ekstensi YouTube SoundRipper 


Jika proses instalasi sudah selesai dilakukan, ikutilah langkah- 
langkah berikut ini untuk men-download dengan memanfaatkan 
ekstensi YouTube SoundRipper. 


1. Masuklah ke situs YouTube lalu pilih video musik yang hendak 
dikonversi ke dalam format MP3 dan di-download. 


2. Kemudian klik ikon Convert this video to MP3 &. 


52 


5 






kl 


DInjO wa | yo : 
3 - 3 
YouMITlIa (kas music Searcn| | Browse | Upload Create Account |.Sian In 
The Sun Dance Kids Yoga/Music Video by Bari Koral Family Rock Band si 


barikoral 2 videos (€) | Suoscribe 








Suggestions 


| Children's dance to Daddy 
mummy' 





1 
Fenturea Video 





The Lion Sleeps Tonight 
Hippo Singer 








Gambar 3.13. Memilih ikon Convert this video to MP3 


Wlike | H || Adato | - || Share | Embed || RI 


Pada halaman berikutnya yang muncul, pilihlah salah satu 
standar konversi yang ingin Anda gunakan. 


Simply the best Video to mp3 conversion. 


Free Downloadable Videos Download The Most Viewed End Time Bible Prophecy Videos Online Today! www.wori 
Vicky Shu Mari Bercinta Simbol seksi baru Indonesia tonton video klip yang menggoda ini w 
ag 


It seems you've come here via browser extension. Congratulations! To download your video as mp3 (or any other 
formats available). simply click the big convert button. Your url is already filed in. 


http:/lwww.youtube.com/watch?v-96B. OaTOM2I 


By using this service you accept the To. source: youtube v (RIMEIMUNKI v guality: high (192k) & 


k 





Like us? Share this website with your friends 


€ GoogleBwzz KJ Facebook @# Delicious SJ StumbleUpon IK) Twitter 


Gambar 3.14. Memilih standar konversi halaman 


Jika sudah klik tombol Convert. 
Tunggulah hingga proses konversi selesai dilakukan. 
Sesudah itu klik link download yang muncul. 


Do not reload this page, your video is being processed. 


Title: The Sun Dance Kids Yoga/Music Video by Bari Koral Family Rock Band 
Video author: barikoral 

Video size: 15.37 MB 

Status: Completed! Click here Tae your audio file. 





Gambar 3.15. Memilih link untuk download MP3 


53 


7. Pada kotak dialog Downloading File yang muncul, pilihlah 
tombol Save. 


Downloadina file 


4 Name: The Sun Dance Ki...Band.mp3 (6.2 MB) 
Type:  MPEG Layer 3 Audio File 


From:  dil.youtubesoundripper.com 


Open with: £ Winamp “ 


Remember choice and do not show dialog again 





| Open | | Save Is | Cancel ) | Help ) 





Gambar 3.16. Memilih tombol Save 


8. Lanjutkan dengan menentukan lokasi penyimpanan file hasil 
download pada kotak dialog Save As yang muncul. 


Savein: | (|) My Music N “Ode 





| 








I- Name 1 Contributing art 
G iTunes 
Recent Places 


Desktop 


3 Lion seul, Hippo and D... 


Pi 
Libraries 
1 | 
Computer 


m 


File name: usic Video by Bari Koral Family Rock Band v 





Saveastype: — (MPEG Layer 3 Audio Flet.mp3) “) 














Gambar 3.17. Memilih lokasi penyimpanan file 


9. Sesudah itu klik tombol Save untuk memulai proses download 
dan penyimpanan file hasil konversi. 


3.4 Download YouTube Videos as MP4 


Seperti namanya, ekstensi Download YouTube Videos as MP4 
berfungsi untuk memudahkan proses download video-video 
YouTube dalam format MP4. Format MP4 adalah format audio 
yang berasal dari pengembangan format MP3 yang ditambah 
dengan video sehingga dapat dinikmati dengan dilihat dan di- 
dengar. 


54 


3.41 Download dan Instalasi Ekstensi Download 
YouTube Videos as MP4 
Jika Anda tertarik untuk menggunakan ekstensi ini, gunakanlah 


langkah-langkah download dan instalasi ekstensi Download 
YouTube Videos as MP4 di bawah ini. 


1. Masuklah ke alamat URL 


https://addons.opera.com/addons/extensions/ details/downlo 
ad-youtube-videos-as-mp4/1.1.5/?Pdisplay-en 


2. Pada halaman website yang muncul pilihlah tombol Install. 





Opera extensions hatare extensions? Get extensions 





Download YouTube Videos as Install i 
Mp4 kenali 


Gambar 3.18. Memilih tombol Install 


3. Lanjutkan dengan memilih tombol Install pada kotak dialog 
Install Extension yang muncul. 








Install Extension lnssa 
Install extension? 
Download YouTube Videos as MP4 
Version11.5 
X) Privacy 
| Install ) ) | Cancel | | 




















Gambar 3.19. Memilih tombol Install 


4. Nantikan beberapa saat hingga proses instalasi selesai dila- 
kukan. 


3.4.2 Menggunakan Ekstensi Download YouTube 
Videos as MP4 


Jika proses instalasi selesai dilakukan, selanjutnya ikutilah 
langkah-langkah penggunaan ekstensi tersebut di bawah ini. 


29 


1. Temukan video yang hendak Anda download di situs 
YouTube.com. 

2. Lantas klik kotak kombo Download di bagian bawah tampilan 
video dan pilihlah salah satu format file video yang ingin Anda 
download. 


You sean 


The Rhino Song 


sguetch 44 videos (&) Subscribe 





(Like (P|| 4 Addto |» | Share || Embed | Download — | jas 6,289,438 
MP4 360p 


sguetch 3.238 likes, 265 
To see more Rhino go to www.BIGGREENRABBIT.col FLV 360p 


Gambar 3.20. Memilih format file MP4 untuk di-download 


3. Pada kotak dialog Downloading File yang muncul, pilihlah 
tombol Save. 


Downloadina file 


g Name: The Rhino Song.mp4 (8.9 MB) 
Type: MPEG-4 File Format 
From: v7.nonxt3.c.youtube.com 


Openwith:  & Winamp - 


Remember choice and do not show dialog again 








| Open | | Save NX | | Cancel | | Help 


Gambar 3.21. Memilih tombol Save 


4. Lanjutkan dengan memilih lokasi penyimpanan file hasil 
download pada kotak dialog Save As yang muncul. 


56 











(MPEG-4 File Fomatt.mp4) 








Gambar 3.22. Menentukan lokasi penyimpanan file 


5. Jika sudah pilihlah tombol Save. 


3.5 SaveFrom.net Helper 


Ekstensi SaveFrom.net Helper berfungsi untuk men-download file- 
file dari situs YouTube.com, RapidShare.com, Daylimotion.com, 
Depositfiles.com, dan beberapa situs lainnya dengan hanya satu 
klik saja. 


3.5.1 Download dan Instalasi Ekstensi SaveFrom.net 


Helper 


Jika Anda tertarik untuk menggunakan ekstensi ini, ikutilah 
panduan download dan instalasi ekstensi SaveFrom.net Helper 
berikut ini. 


1: 


Masuklah terlebih dahulu ke alamat URL 


https://addons.opera.com/addons/extensions/ details/savefro 


mnet-helper/1.20/?display-en. 
Klik tombol Install pada halaman website yang muncul. 





Opera extensions Wnatare extensions? Getextensions Develop Signin 


SaveFrom.net helper 





Gambar 3.23. Memilih tombol Install 


57 


3. Pada kotak dialog Install Extension yang muncul, pilihlah 
tombol Install. 














Install Extension (S3 
Install extension? 
| SaveFrom.net helper 
NG Verion120 
Bi Privacy 
Instal khcooto | 











Gambar 3.24. Memilih tombol Install 


4. Nantikan hingga proses instalasi selesai dilakukan. 


3.5.2 Menggunakan Ekstensi SaveFrom.net Helper 


Jika ekstensi SaveFrom.net Helper telah selesai diinstal, selan- 
jutnya gunakanlah ekstensi tersebut untuk men-download dengan 
mengikuti panduan singkat di bawah ini. 


1. Masuklah ke situs berisi file yang hendak download. Kali ini 
sebagai contoh kami memilih file video di situs YouTube.com. 


2. Selanjutnya klik tombol Download yang muncul di bagian atas 
tampilan video. 


Your | sem 


ladybug 


kellytinman 4 videos I£| Subscribe Download 





KH Like KH | 4 Addto | - || Share | Embed | (MI 239,897 


Gambar 3.25. Memilih tombol Download 


58 


3. Kemudian pilihlah salah satu format file yang tersedia untuk di- 


download. 
E - 5 
You Tube Search | | Browse | Upload 
ladybug 
kellytinman 4 videos €)  Sunscribe | | Download | 
Download FLV (360p) MP4 (360p) FLV HA (480p) 


Suggestions 





Gambar 3.26. Memilih salah satu file video yang hendak 
di-download 


4. Pada kotak dialog Downloading File yang muncul, pilihlah 
tombol Save. 


(idownloadina file 


| Name: ladybug,flv (1.6 MB) 
L Type: Flash Video 
From: v20.Iscache5.c.youtube.com 
Open with: & Winamp 
Remember choice and do not show dialog again 


Save Xx | | Cancel ) | Help 














| Open 





Gambar 3.27. Memilih tombol Save 


5. Setelah itu pilih lokasi penyimpanan file pada kotak dialog 


Save As yang muncul. 


59 


Savein: Videos 


5 My Videos (4) 2 
peni 
Recent Places 


1 Jd Jd &d Ie 


Desktop 





Funny catoon — Lionseul, Hippo — Pigloo-Papa — YouTube - Polar 
- and Dog sing so... Pinguin Bear - Rumnin... 
Libraries 


ia 


2 


Public Videos (1) 


Computer 


Tn. 
ta, 
Network 
File name: ladybug 





Saveastype: — (Flash Videof'fiv) 








Gambar 3.28. Menentukan file penyimpanan hasil download 


6. Sesudah itu pilihlah tombol Save untuk memulai proses 
download dan penyimpanan file hasil download. 


3.6 YouTube Downloader 


Seperti namanya, ekstensi ini berfungsi untuk men-download 
video-video dari halaman situs YouTube. Dengan ekstensi ini, 
Anda bisa memilih beberapa format file yang ditawarkan. 


3.6.1 Download dan Instalasi YouTube Downloader 
Untuk mengggunakan ekstensi YouTube Downloader, ikutilah 
langkah-langkah pemasangan ekstensi tersebut berikut ini. 

1. Masuklah terlebih dahulu ke alamat URL 


https://addons.opera.com/addons/extensions/details/youtube- 
downloader-2/1.6/?display-en 


2. Pada halaman website yang muncul pilihlah tombol Install. 





Opera extensions What are extensions? Getextensions 


e YouTube Downloader Insfal 


Gambar 3.29. Memilih tombol Install 


Entertainment 
Feb. 9, 2011 
16 





104908 
115KB 





60 


3. Berikutnya, pilihlah tombol Install pada kotak dialog Install 
Extension yang muncul. 





- 
Install Extension aan) 


Install extension? 
Yo YouTube Downloader 
Version 16 


X) Privacy 























Gambar 3.30. Memilih tombol Install 


4. Nantikan hingga proses instalasi selesai dilakukan. 


3.6.2 Menggunakan Ekstensi YouTube Downloader 


Jika ekstensi YouTube Downloader telah terpasang, selanjutnya 

ikutilah langkah-langkah penggunaan ekstensi tersebut berikut ini. 

1. Masuklah terlebih dahulu ke situs YouTube dan temukan video 
yang ingin Anda download. 

2. Setelah itu klik tombol Download di bagian bawah tampilan 


video dan pilihlah salah satu format file yang ingin Anda 
download. 





You gr | | seoren) 


Revenge of the Ladybugs 


goofygraffix 17 videos (&) | Subscribe 


..- 





Gtire | D | & Adato | - || Share | Download x| | Embea | | (fi 71,964 





5 360p (FLV) 

gootygraffix 28, 2 s4 & 

IEs got ladybugs... what more do you want 360p (MP4) Ao you need?????2??. 
240p (FLV) 


Gambar 3.31. Memilih salah satu format file video yang hendak 
di-download 


61 


3. Pada kotak dialog Downloading File yang muncul, pilihlah 
tombol Save. 


Downloadina file 


d Name Revenge of the Ladybugs.flv (3.4 MB) 
Type: Flash Video 


From:  v20.Iscache3.c.youtube.com 
Open with: & Winamp ” 


(EF) Remember choice and do not show dialog again 





| Open | | Save 3 | | Cancel | | Help | 





Gambar 3.32. Memilih tombol Save 


4. Lanjutkan dengan memilih lokasi penyimpanan file hasil 
download pada kotak dialog Save As yang muncul. 














-— jg B8 BB & 


Desktop 


Funny catoon ladybug Lion seul, Hippo Pigloo- Papa 
and Dog sing so... Pinguin 


s5 
Libraries 


ia '& 


Computer 


,N 
da YouTube - Polar 


Bear - Runnin... 
Network 


File name: Revenge of the Ladybugs| Loe ) 
Saveastype: — | ash Videofrfiv) Cancel 
BERaa -—5 meaa 

















Gambar 3.33. Menentukan lokasi penyimpanan file hasil 
download 


5. Sesudah itu klik tombol Save untuk memulai proses download 
dan penyimpanan file hasil download. 


3.7 Easy YouTube Video Downloader 
For Opera 


Mirip seperti ekstensi-ekstensi sebelumnya, ekstensi Easy 
YouTube Video Downloader For Opera juga berfungsi untuk men- 
download video-video dari halaman YouTube. 


62 


3.71 Download dan Instalasi Easy YouTube Video 
Downloader For Opera 
Jika Anda ingin menggunakannya, lakukanlah langkah-langkah 


instalasi ekstensi Easy YouTube Video Downloader For Opera 
berikut ini. 


1. Masuklah ke alamat URL 


https://addons.opera.com/addons/extensions/details/easy- 
youtube-video-downloader-for-opera/1.3/?display-en. 


2. Pada halaman website yang muncul, pilihlah tombol Install. 





Opera extensions atare extensions? Getexten: 


Easy Youtube Video Downloader 


YoffIg) "9" Opera kemenag 





Gambar 3.34. Memilih tombol Install 


3. Selanjutnya pilihlah tombol Install pada kotak dialog Install 
Extension yang muncul. 





Install Extension PS 


Install extension? 





Easy Youtube Video Downloader For Opera 


Vouk('li) Version 1.3 


5) Privacy 


| Install » | Cancel | 




















Gambar 3.35. Memilih tombol Install 


4. Tunggulah beberapa saat hingga proses instalasi selesai dila- 
kukan. 


3.7.2 Menggunakan Ekstensi Easy YouTube Video 
Downloader For Opera 


Jika ekstensi Easy YouTube Video Downloader For Opera telah 
selesai di-download, selanjutnya Anda bisa menggunakan ekstensi 
tersebut menggunakan langkah-langkah singkat di bawah ini. 


63 


1. Masuklah ke halaman situs YouTube dan pilihlah salah satu 
video yang hendak di-download. 


2. Kemudian klik kotak kombo Download di bagian bawah 


tampilan video dan pilihlah salah satu file video yang hendak 
di-download. 


You (Ti) sem 


Stupid Bee Jokes 


goofygraffix 17 videos IX) Subscribe 


Z 










2 . 
Dan 53 
files 


(& Like H || 4 Addto | - || Share || Embed || €4DownloadAs: | | (Ri 8,348 


FLV 24 
goofygraffix 13 o 2, Su) z 
This is where it all started. Bee telling jokes... whats 7 MP4 360p 


MP3 


Gambar 3.36. Memilih salah satu format file video yang hendak 
di-download 


3. Pada kotak dialog Downloading File yang muncul, pilihlah 
tombol Save. 


Downloadina file 


P Name: Stupid Bee Jokes.flv (2.1 MB) 
Type: Flash Video 


From: v7.cache8.c.youtube.com 
Open with: £& Winamp S4 


Remember choice and do not show dialog again 





| Open | | Save KS | | Cancel | | Help 





Gambar 3.37. Memilih tombol Save 


4. Lanjutkan dengan memilih lokasi penyimpanan file pada kotak 
dialog Save As yang muncul. 


64 





Savein: | My Videos 


n 
3 x 
Recent Places g 
Desktop Funny catoon ladybug Lion seul, Hippo Pigloo - Papa 


Pa and Dog sing so... Pinguin 


si 


Libraries 


Computer 





& Revengeofthe — YouTube - Polar 
Ladybugs Bear - Runnin... 





File name: 
Save astype: (ash Videof”flv) 














Gambar 3.38. Memilih lokasi penyimpanan file video 


Sesudah itu pilihlah tombol Save untuk memulai proses 
download dan penyimpanan file hasil download. 


skkok 


65 


